Aini Aryani, Lc. 







Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) 

Sentuhan Suami-lsteri, Apakah Membatalkan 
Wudhu? 

Penulis : Aini Aryani, Lc 
23 hlm 

ISBN 978-602-1989-1-9 


JUDUL BUKU 

Sentuhan Suami-lsteri, Apakah Membatalkan 

Wudhu? 

PENULIS 

Aini Aryani, Lc 

Editor 

Fatih 

Setting 8 t Lay out 
Fayyad & Fawwaz 
Desain Cover 

Faqih 

PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


CET Pertama : 19 SEpt 2018 




Halaman 4 dari 23 


Dattar Isi 

Daitarlsi.4 

A. Satu Ayat Beda Kesimpulan Hukum.5 

B. Tiga Pendapat Berbeda.6 

1. Syafi'i : Batal Secara Mutlak.6 

a. Parameter.6 

b. Istri Bukan Mahram.7 

c. Sengaja Atau Tidak Sengaja Tetap Batal.8 

d. Ketentuan Singkat.9 

2. Hanati : Tidak Batal Secara Mutlak.10 

a. Beda Penatsiran.11 

b. Hadits Yang Menguatkan.11 

3. Maliki Hambali : Batal Jika Disertai Syahwat.. 13 

a. Madzhab Maliki.14 

b. Madzhab Hambali.16 

Penutup.19 

Tentang Penulis.20 


muka | daftar isi 


















Halaman 5 dari 23 


Pertanyaan ini hampir selalu ditanyakan. Dan 
jawaban setiap ustadz, hampir semua berbeda. 
Mengapa? Sebab dalam hal ini, para ulama fiqih 
lintas madzhab memang berbeda pendapat. 

A. Satu Ayat Beda Kesimpulan Hukum 

Akar perbedaannya ada pada berbedanya ulama 
dari empat madzhab dalam menarik kesimpulan 
hukum dari QS. Al-Maidah ayat 6, yang bunyinya: 




J' 




La 




y 


"...atau kamu telah menyentuh perempuan, 
kemudian kamu tidak mendapati aip maka 
bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik 
(suci)..." 

Secara hartiyah, ayattersebut menyatakan bahwa 
menyentuh wanita menyebabkan batalnya wudhu' 
sehingga ia diperintahkan mencari air untuk 
berwudhu' kembali, dan jika tidak menemukan air 
maka diperintahkan untuk bertayammum. 

Akan tetapi, ayat diatas tidak menjelaskan secara 
terperinci mengenai : 

■ Wanita manakah yang jika disentuh menjadikan 
wudhu' seseorang menjadi batal? 

■ Wanita yang menjadi mahramnya atau bukan? 

■ Wanita yang sudah baligh ataukah yang belum? 

■ Siapakah yang jika menyentuh wanita bisa 
membatalkan wudhu? 


muka | daftar isi 




Halaman 6 dari 23 


■ Manakah anggota tubuh wanita yang jika 
disentuh dapat membatalkan wudhu? Kulitnya 
saja ataukah gigi dan rambutnya juga? 

Hal-hal tersebut membuat para ulama menarik 
kesimpulan berbeda dari QS. Al-Maidah ayat 6 diatas. 
Tentu dengan metode istimbath ahkam yang dimiliki 
oleh masing-masing madzhab. 

B. Tiga Pendapat Berbeda 

Secara umum ada tiga pendapat. Pertama yang 
mengatakan batal secara mutlak yaitu madzhab Asy- 
Syafi'iyah. Kedua yang mengatakan tidak batal secara 
mutlak, yaitu madzhab Al-Hanafiyah. Ketiga adalah 
pendapat yang mengatakan batal apabila ada 
ketentuan yang terpenuhi dan tidak batal kalau 
belum terpenuhi. Berikut penjelasannya. 

1. Syafi’i : Batal Secara Mutlak 

Para ulama fiqih dari madzhab Syafi'i memandang 
bahwa bersentuhan kulit secara langsung antara laki- 
laki dan wanita yang bukan mahramnya dapat 
membatalkan wudhu' jika sentuhan itu tidak 
dihalangi oleh apapun seperti kain, kertas, atau 
lainnya. 

a. Parameter 

Parameter utama dalam madzhab Syafi'i adalah 
"mujorrod iltiqa' oi-bosyorotain” atau sentuhan 
langsung kulit dengan kulit. Artinya, sentuhan kulit 
secara langsung antara laki-laki dan wanita dapat 
membatalkan wudhu' walau tanpa syahwat, sengaja 
atau tidak sengaja. 

Wanita yang menjadikan laki-laki batal wudhu' 

muka | daftar isi 



Halaman 7 dari 23 


saat menyentuhnya adalah 'musytahah', yakni 
wanita yang lazimnya memiliki peluang untuk 
membuat laki-laki tertarik kepadanya. Ciri-cirinya 
antara lain : wanita yang sudah baligh dan bukan 
mahramnya sendiri. 

b. Istri Bukan Mahram 

Isteri bukanlah mahram bagi suaminya 1 . Maka 
dalam madzhab ini sentuhan kulit antara suami-isteri 
membatalkan wudhu. 

Ungkapan bahwa isteri kita bukan mahram kita 
mungkin perlu diperjelas maksud dan pengertiannya. 
Mengingat istilah mahram yang digunakan dalam 
hubungan suami isteri berbeda hukumnya dengan 
istilah mahram sebagaimana umumnya. 

Misalnya, seorang laki-laki dengan wanita yang 
bukan mahramnya dilarang untuk berduaan 
(khalwat), sedangkan seorang suami justru boleh 
berduaan, bahkan bersentuhan hingga melakukan 
hubungan suami isteri. Dari sisi ini saja sudah jelas 
bahwa hukum mahram antar keduanya berbeda. 

Mahram itu pada dasarnya bermakna wanita yang 
haram untuk dinikahi untuk selamanya. Misalnya ibu, 
nenek, saudara kandung, bibi, keponakan dan 
seterusnya. Sebagai wanita yang haram dinikahi, 
maka ada ada kebolehan untuk terlihat sebagian 
aurat, juga ada kebolehan untuk berduaan, sentuhan 
kulit dan seterusnya. 


1 Mahram artinya lawan jenis yang haram dinikahi. Istri 
bukanlah mahram bagi suaminya, sebab mereka tidak haram 
untuk saling menikahi. 

muka | dattar isi 





Halaman 8 dari 23 


Sedangkan istilah 'bukan mahram' bermakna 
wanita yang boleh dinikahi. Namun selama belum 
dinikahi, ada larangan-larangan, yaitu tidak boleh 
berduaan, bersentuhan kulit dan lainnya. Kalau 
sudah dinikahi, maka semua larangan itu menjadi 
tidak berlaku. Dan biasanya, istilah bukan mahram 
sudah tidak berlaku lagi. 

c. Sengaja Atau Tidak Sengaja Tetap Batal 

Sengaja atau tidak sengaja. Dengan atau tanpa 
syahwat. Menjadi pihak yang menyentuh, ataupun 
yang disentuh. 2 

Dalam kitab Raudhah at-Thalibin Bab Hal-Hal Yang 
Membatalkan Wudhu 7 , Imam Nawawi menjelaskan 
sebagai berikut: 


(JA»-oJ 0^5 t: S i ^ r Al a OjJu- 5 (j*/_oJ .lSJI>JI (jJ2-9 DJ I 

Jj>- £_Lo ^oJ OydU-J ^l tlj£^l tbuiJJ ^l tlj*_<l 

jaooJ 0 I 3 . (jjiiilb ^oJ 10 j) g YuJ I 

^JS- (jjjJilb ^oJ t OjJb 1^2-0 J I t J I t 0 --«-<-uju LojJ>lO 

Ij-yjj-C- JI t (JtCLujJ j) Ijjj>c-C JI t <tlj _0 (j-u-oJ (j I 3 .jg j! I 
t j-UC- 3 ! ^ Sj ^ /li jUU (j-u-oJ JI 1 1 lJj Ij jl t (J-2li I 

pj-yoj (jjiiilij^ tdU 0 £joj>- (3 ^o^^oUl (jjjJiljl 


2 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab jilid 2, hal.26 


muka | daftar isi 




Halaman 9 dari 23 


Pembotol (wudhu') yang ketiga odoloh menyentuh 
wonlto musytahoh. Jika io menyentuh rombut , gigi 
otou kuku wanita, atau menyentuh anak kecil yang 
tidok mengundang syahwat maka wudhunya tidak 
batal menurut pendapat yang shahih dalam 
madzhab ini (Syafi'i). Begitu juga menyentuh 
mahram, baik mahram karena nasab, sepersusuan 
atau mushaharah, maka wudhu'nya tidak batal. 
Adapun jika ia menyentuh wanita yang sudah 
meninggal atau wanita tua yang sudah tidak 
mengundang syahwat, atau anggota tubuh wanita 
yang cacat atau yang organ tambahan, atau ia 
sentuhan tanpa syahwat dan tidak disengaja maka 
wudhunya batal menurut pendapat yang shahih 
dalam madzhab, begitu juga batalnya wudhu 
orang yang disentuh 3 . 

d. Ketentuan Singkat 

Kalau disimpulkan secara singkat, kita bisa buatkan 
point-point utama ketentuanny dalam mazhab Asy- 
Syafi'i sebagai berikut: 

• Kedua pihakyaitu laki-laki dan wanita, dimana 
masing-masing bisa menjadi objek yang 
apabila tersentuh, menimbulkan syahwat, 
meski secara umur belum dibilang baligh. 

• Sentuhan terjadi tanpa memperhatikan 
pengaruhnya pada masing-masing, apakah 
ada ladzdzah (kenikmatan), syahwat atau tidak 


3 Imam Nawawi, Raudhatut Thalibin, jilid 1 , hal. 74 

muka | dattar isi 




Halaman 10 dari 23 


ada pengaruhnya. Asalkan sentuhan terjadi, 
sengaja atau tidak sengaja, maka wudhu' 
dianggap batal. 

• Yang tersentuh adalah kulit dengan kulit 
secara langsung tanpa alas atau pelapis. 
Sedangkan bila yang tersentuh itu terlapisi 
dengan kain, maka dianggap tidak 
membatalkan wudhu 1 . 

• Bagian tubuh yang apabila tersentuh 
membatalkan wudhu adalah kulit, yang 
maksudnya adalah yang ada dagingnya. Maka 
bila yang tersentuh kuku, gigi atau rambut, 
justru tidak dianggap membatalkan. Alasannya 
karena kuku, gigi dan rambut bukan bagian 
dari daging manusia. 

• Tidak dibedakan antara pihakyang menyentuh 
dan yang disentuh, apabila sentuhan terjadi 
maka keduanya sama-sama mengalami 
batalnya wudhu 1 . 

• Sentuhan kulit antara sejenis tidak 
membatalkan, meski pun menimbulkan 
syahwat bagi orang yang tidak normal. Maka 
pasangan lesbian atau homoseks bila 
bersentuhan kulit, tidak batal wudhu'nya. 
Lepas dari haramnya tindakan lesbian dan 
homoseksual. 

2. Hanati : Tidak Batal Secara Mutlak 

Berbeda dengan madzhab Syafi'i, para ulama 
dalam madzhab Hanafi cenderung memaknai kalimat 
dengan makna majazi, yakni jima' atau 
hubungan seksual. 


muka | daftar isi 



Halaman 11 dari 23 


a. Beda Penatsiran 

Dalam madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari 
Imam Ahmad, sentuhan kulit antara laki-laki dan 
wanita non-mahram (termasuk isterinya) tidaklah 
membatalkan wudhu secara mutlak, walaupun 
sentuhan itu dilakukan dengan syahwat. 

Sebab yang menjadi patokan batalnya wudhu 
dalam hal ini adalah terjadinya jima'. Maka, sentuhan 
yang tidak sampai pada taraf hubungan seksual tidak 
membatalkan wudhuh 4 

b. Hadits Yang Menguatkan 

Selain itu mazhab ini berdalil dengan hadits yang 
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyentuh 
tubuh istrinya dalam keadaan shalat, namun beliau 
tidak batal dan meneruskan shalatnya. 




Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata/'Aku sedang 
tidur di depan Rasulullah SAW dan kakiku berada 
pada arah kiblatnya. Bila Rasulullah SAW sujud , 
beliau beliau sentuh kakiku sehingga kutarik kedua 
kakiku. Jika beliau bangkit berdiri kembali 


4 AI-Fatawa al-Hindiyah jilid 1, hal. 13 

muka | dattar isi 





Halaman 12 dari 23 


kuluruskan kakiku. Aisyah bercerita bahwa pada 
waktu itu tidak ada lampu di rumah (HR Bukhari 
Muslim). 






Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa 
Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya 
kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu' 
lagi. (HR. Tirmizy) 

Namun ulama dalam madzhab Hanafi berbeda 
pendapat mengenai percumbuan antara laki-laki dan 
wanita dengan tanpa busana, yang menjadikan 
hampir seluruh tubuh mereka saling bersentuhan 
dengan syahwat. Tidak terjadi penetrasi, juga tidak 
sampai keluar air mani. 

Abu Hanitah dan Yusuf memandangnya dengan 
kacamata istihsan yang menjadikan keduanya 
berhadats, sehingga otomatis membatalkan wudhu'. 

Berbeda dengan Muhammad Bin Hasan as- 
Syaibani yang menghukuminya dengan qiyas, 
perbuatan tersebut tidak membatalkan wudhu' 
sebab tidak sampai terjadi penetrasi atau jima' yang 
sesunguhnya. 5 

Dalam kitab Fathul Qadir, Ibnul Humam 


5 Badai' as-Shanai', jilid 1, hal.147 

muka | daftar isi 




Halaman 13 dari 23 


menjelaskan sebagai berikut: 

jJ^ Oj^_ZlO jJ^ l^_<-uuo Jjj>oo jj -o j>o 

^k, bJ Ijj tiiJloJj tlaiJjio ^t_9LiJJ 

(_^L_«_9 5j ^ 21) » jQ Oj_^_ujO ^yJ2-b-/J I (_j_J>0 ^oQ_C- 

4j J}|j_o {oL-ojJl ^oJU-u-o^) ^lj (JLu 4jji^ t^oQ_*Jl ^C- 

JjL^c^jJI j_o 4 cjLoj>- J_o £Loj>JI 


Tidak wajib berwudhu karena menyentuh wanita, 
sekalipun dengan adanya syahwat, sekalipun pada 
kemaluannya. Pendapat ini berbeda dengan Imam 
Syafi'i yang mengatakn bahwa menyentuh wanita 
mewajibkan wudhu secara mutlag, dan Imam 
Malikyang berpendapat bahwa menyentuh wanita 
dnegan syahwat mewajibkan wudhu. Bagi kami 
(madzhab Hanafi) tidakada dalilyang menegaskan 
bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu, 
baik dengan syahwat ataupun tidak. Adapun yang 
dimaksud dalam firman Allah: { H-udJi ji} adalah 

Jima', dan ini adalah pendapat sebagian sahabat 
Rasulullah 6 . 

3. Maliki Hambali : Batal Jika Disertai 
Syahwat 

Ulama dari madzhab Maliki dan Hambali 
berpendapat bahwa yang membatalkan wudhu' 
adalah sentuhan yang disertai syahwat. Maka, 


6 Ibnul Humam, Fathul Qadir ; jilid 1, hal. 54 

muka | dattar isi 





Halaman 14 dari 23 


sekedar menyentuh saja tidak membatalkan wudhu' 
jika tidak disertai syahwat. 

Ada beberapa perbedaan mendasar antara 
madzhab Maliki dan Hambali dalam masalah ini 
sebagaimana berikut: 

a. Madzhab Maliki 

Dari segi pelaku dan objeknya, madzhab ini 
mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu 
adalah sentuhan yang dilakukan oleh seseorang yang 
sudah baligh terhadap orang lain sambil menikmati 
sentuhan tersebut, baik pihak yang disentuh itu: 

■ Sudah baligh atau belum baligh 

■ Isterinya atau bukan 

■ Mahramnya sendiri atau bukan 

■ Sesama jenis atau lawan jenis 

■ Langsung pada kulitnya atau dengan adanya 
penghalang (kain) yang tipis. 

Semuanya membatalkan wudhu' jika sentuhan 
yang dilakukan itu disertai adanya syahwat. Maka, 
dalam madzhab ini, laki-laki yang menyentuh sesama 
laki-laki dapat membatalkan wudhu jika sentuhan itu 
disertai dengan syahwat. Begitu juga jika itu terjadi 
antara wanita dengan sesama wanita. 

Dari segi organ tubuh yang disentuh, madzhab ini 
tidak membedakan antara kulit atau bukan. Maka, 
menyentuh organ tubuh manapun jika disertai 
syahwat dapat membatalkan wudhu', bahkan jika 


muka | daftar isi 









Halaman 15 dari 23 


yang disentuh adalah kuku dan giginya. 7 

Dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, 
Ibnu Abdil Barr menjelaskan sebagai berikut: 

£jLoJ>Jl (_^Jj3 jj_o ^LooJI (jjJi Lo (^jJsJ c 4 _moj jLoJ I 

(j Jbjfc£- 3 I 4_ojL>lo OljJ j)_o 006 ” A I 5 jj_o I (J_*_9 

(J| U_oi9 j_oj .JuJo ^oJ ^l jjJl oj^ibjJl 4_Jx- 

JjJI Ijj (jiiiLol Oiio oljJ (j^»_oJ 

4JL>j' j"° _5^ OJ2_oflJ>Jl (jji_9jJI o_JjiJI (3jj j>° j^oO-b 

Ub_LuO>- jJ Ljj jl Lfij_so4j dJJLo _U_£• L^Juo (j-u_o plj_xoJ 

.L^j_o uJJj j_u_oJj JjJI 


Mulamasah adalah salah satu bentuk percumbuan 
yang dilakukan suami isteri tetapi tidak sampai 
kepada Jima'. Orang yang mencium perempuan 
disertai syahwat baik itu mahramnya ataupun 
bukan maka ia wajib berwudhu, baik ia 
menikmatinya atau tidak. Seseorang yang 
bermaksud menyentuh perempuan, kemudian ia 
menyentuhnya dengan tangannya maka 
wudhunya batal jika sentuhan itu disertai 
taladzdzudz (kenikmatan), baik sentuhan itu 
dilakukan di atas pakaian yang tipis (adanya 
penghalang tipis) atau dari bawahnya (secara 
langsung), baik yang ia sentuh itu -menurut imam 


7 Hasyiyah ad-Dasuqi ; jilid 1 , hal.119 

muka | daftar isi 





Halaman 16 dari 23 


molik- rombutnyo atau opopun dari anggota tubuh 
wanita tersebut jika disertai taladzdzudz. 

Penjelasan senada diungkapkan oleh al-Qarafi 
dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagaimana berikut: 

(3^-9 Qjo 5jJJ 4_i^uo^0Jl 

JI ^JjJ I jS- (3 ALl 9 j I 4JL>o j I <_ 

Mulamasah adalah saling menyentuh antara 
suami dan isteri yang disertai ladzdzah 
(menikmati), baik dari atas pakaian (ada 
penghalang) atau dari bawahnya (secara 
langsung), atau ciuman pada selain mulut, maka 
hal tersebut mewajibkan wudhu. 

b. Madzhab Hambali 

Ketentuan sentuhan yang membatalkan wudhu 
dalam madzhab Hambali adalah jika yang disentuh 
dengan syahwat itu adalah: 

■ LawanJenis 

■ Bukan mahramnya, baik itu isterinya atau 
bukan, 

■ Sudah baligh 

■ langsung pada kulitnya tanpa ada 
penghalang sama sekali 

Maka dalam madzhab Hambali, objek yang 
disentuh harusnya kulit lawan jenis non mahram 


muka | daftar isi 








Halaman 17 dari 23 


(termasuk isteri) tepat pada kulitnya langsung. Sebab 
menyentuh gigi atau rambut tidak membatalkan 
wudhu'. 8 

Pendapat madzhab Hambali sebenarnya sangat 
mirip dengan madzhab Syafii'i, hanya saja madzhab 
Hambali mensyaratkan adanya syahwat sedangkan 
madzhab Syafi'i tidak. 

Dalam kitabnya Al-Mughni, Ibnu Qudamah 
menjelaskan sebagai berikut: 

(j^»_oJ Ql i- 4_tll 4_o j>-j - ( j_o jj ^ Al 11 

. jyjJ 4_QjJjJj (jJiijJo pLmJJ! 

j-CJ .(JL>o (j_u_o_U! (jjjjJo t4_olj 4j!jj J_oj>! j_CJ 
cLJj .(Jl>- Jo ^jhs jJo (Jaa_o_U! (j! 4jdlo 4 j!jj (_LooQ 


jS_o J i 5 j_^_ZuJ ! 4_l9 jQ_*j (jji9 IjJ ! (j_u_oJJ Ij i (jOJ_d I j_o_C- 

(j-u-o (jjiijJo .£^_oojJ! (jo (Jj_9 j^9 SjgOJl 04>J 

oOb_Lo jJblii !_L&J tl_^Ji_i_o j)j i Lfijjj_i> j)j toljj! j-*_4j 
jj l_o 4 _i_4j 1_9 f5)j_oJI ^o_i_uJ>- (j_u_o_L) ^oJ 4j! iljJ . ^jt_9 LjlJ! 

Lg_> Lo (j_u_oJ 


Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam 
Ahmad Bin Hambal Rahimahullah bahwa 
menyentuh wanita yang disertai syahwat 


S AI-Mughni Li Ibni Qudamah, jilid 1, hal. 190 

muka | daftar isi 







Halaman 18 dari 23 


membotolkon wudhu, namun tidok membotolkon 
wudhu jika tonpo syohwot. Dan riwoyot keduo dari 
Imam Ahmad bahwa menyentuh wonita tidok 
membotolkon wudhu secara muthlaq. Dan riwayat 
ketiga bahwa menyentuh wanita membatalkan 
wudhu secara muthlaq. Dan menurut pendapat 
yang kami pilih (mayoritas ulama madzhab 
Hambali) adalah keumuman nash , dan sentuhan 
yang membatalkan adalah sentuhan yang disertai 
syahwat , jika sentuhan terhadap wanita itu disertai 
syahwat maka tidak ada perbedaan antara 
mahram dan wanita ajnabiyah (non-mahram), 
wanita dewasa ataupun anak kecil. Dalam dzahir 
madzhab Syafi'i, menyentuh rambut wanita, 
kukunya atau giginya tidak membatalkan wudhu. 
Dan bagi kami (madzhab Hambali) hal demikian 
(menyentuh gigi dan kuku) tidak diaggap 
menyentuh tubuh wanita, sebagaimana 
menyentuh pakaiannya 9 . 


Ibnu Taimiyyah menuliskan dalam kitabnya 
Majmu' Fatawa sebagai berikut: 

I 5j) (j6" (jj 4jI !- Q_oj>J I 

jls jllj 


Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad Bin 
Hambal bahwa menyentuh wanita jika disertai 
syahwat maka membatalkan wudhu dan jika tidak 


9 Al-Mughni Li Ibn Qudamah, Jilid 1, hal. 141 

muka | daftar isi 






Halaman 19 dari 23 


disertoi syahwot maka tidak membatalkan 10 . 

Penutup 

Demikian pendapat masing-masing madzhab yang 
cenderung berbeda satu sama lain. Namun tidak 
untuk dijadikan ajang perselisihan di kalangan umat 
Islam. Sebab tiap pendapat para ulama madzhab 
tentu melalui proses 'istimbath ahkam' dengan 
metode Ushul Fiqh yang sudah dirumuskan oleh para 
mujtahid yang kompeten di bidangnya. 

Wallahu A'lam Bishshswab. 


10 Ibn Taimiyyah, Majmu' Fatawa, jilid 20, hal. 367 

muka | dattar isi 





Tentang Penulis 

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa 
Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid 
Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Mengenyam 
pendidikan dasar di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah 
Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri. 

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin 
mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan 
Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua 
orangtuanya. 

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang 
pendidikan berikutnya di Pondok Modern 
Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa 
Timur. Disana, ia lulus dengan predikat 'mumtazah 
ula' atau cumlaude. 

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa 
pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi 
mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID) 


muka | daftar isi 


Halaman 21 dari 23 


yang sekarang dikenal sebagai Universitas 
Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan 
Perbandingan Agama pada takultas Ushuluddin. 
Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II 
ia mendapat surat panggilan studi ke 11UI Pakistan. 

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru 
di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota 
Pakistan, tepatnya di International Islamic University 
Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa 
untuk duduk di takultas Syariah dan Hukum selama 8 
semester, dan kemudian lulus dengan predikat 
cumlaude. 

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis 
sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut llmu 
al-Quran (110.) Jakarta, takultas Syariah, prodi 
Mu'amalah Maliyah. 

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan 
ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan 
pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, 
kampus, maupun perumahan. Kajian yang 
disampaikan biasanya bertema seputar fiqih. 

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia 
memegang amanah sebagai menejer, peneliti, 
sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa' di website 
resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai 
dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), 
sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI. 

Di samping itu, ia berstatus sebagai nadzir Yayasan 
Darul Ulum al-lslamiyah, sebuah yayasan non-profit 
yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. 

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak- 

muka | daftar isi 



Halaman 22 dari 23 


anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat 
dihubungi melalui email berikut : 
aini_a ryani@yahoo.com. 


muka | daftar isi 



Humah Fiqih Indonesia 


RUMAH FIQJH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia. 

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 







